


EPISODE 136 
CUTIE ONE (4) 







MAAFKAN KAMI. 

BARU SAJA ADA 

SEDIKIT INSIDEN 
DI DALAM 


AUDITORIUM. 


j OO 


E 
ADA KUCING- 
NYA YA? 


HM, MAAF. TAPI 
BINATANG TIDAK 
BISA MENJADI 
PESERTA. 














HOHO, 
IMUTNYA-. 


UH, YANG 
BENAR SAJA! 
INI MAH BUKAN 
KONTES IMUT, 
TAPI PERTUNJUK- 
KAN LAWAK! 










PESERTA 
SELANJUTNYA. 







SEMOGA 
PESERTA KALI 
INI SUNGGUH- 
SUNGGUH ORANG 
YANG PANTAS... 































PAK JEONG! 
ANDA SUDAH 


| MURID-MURID 

MELIHAT ANDA 

) SEPERTIINL APA 
) — YANG AKAN 
MEREKA 

PIKIRKAN?! 


CA, CAYA JUGA 
INGIN MEM- 
PERLIHATKAN 
KEIMUTCYAN 
CAYA. 











MEREKA AKAN 
BERPIKIR DIA 
IMUT DONG! 


SEKOLAH! 













IDE BAGUS, 

PAK JEONG. NAH, SILAKAN 
GURU YANG IMUT PERLIHATKAN 
JUGA BISA MEMBANTU KEIMUTAN YANG 
PEMBINAAN EMOSI TELAH ANDA 
DAN PERKEMBANGAN 
KEPINTARAN 


MURID. 












































MA, MAAFKAN 
SAYA. TOLONG 


SEKALI LAGI... 


SEPERTINYA 
SIA-SIA SAYA 


SAYA 
KECEWA, 
PAK JEONG. 








SEORANG MURID, 
TAPI ANDA JUGA TIDAK 
PERCAYA DIRI! 


++. BUKANNYA 

PEMBICARAAN 
INI SENDIRI LEBIH 
MEMALUKAN...? 

















O; 


SNIF 


(2) EX 











PAK JEONG! 










DALAM SEKEJAP 















BISA MENGAMBIL INI ADALAH 
KEPUTUSAN UNTUK KEIMUTAN YANG 

MENGUBAH KEADAAN LUAR BIASA DARI 
DARURAT MENJADI PRIA PARUH BAYA 
KESEMPATAN UNTUK RE YANG SUDAH 
MEMPERLIHATKAN (WN BERPENGALAMAN! 


KEIMUTAN. 


SAYA AKAN 
MENANTI ANDA 
DI TOP THREE! 


SU, 
SUNGGUH?! 














TE, TERIMA 







МА, MUNGKIN 
ANDA BISA 
MENDAPATKAN 
HASIL YANG 


BAIK. 


HM. 
HEBAT JUGA; 


KALAU DPIKIR 
SEKARANG, 
TADI ITU BUKAN 
SITUASI GAWAT 

DARURAT. 















TAPIITU 
SEBENARNYA 
KEIMUTAN YANG 
SUDAH DIRENCANA- 
KAN DENGAN MA- 
TANG DARI AWAL 


HEHE, BAGUS. 
DENGAN BEGINI, 
ASAL AKU BISA 
MENGALAHKAN 
ANNO, AKU BISA 
MEMENANGKAN 
INI TANPA 


HALANGAN...! 


DAN 
SEKARANG 
ADALAH PESERTA 
TERAKHIR. 








On 


N 
b | 


аа 


sj 
TIL Z mom KOTAK 




















